 Cara Pasang Ninmedia dan Ses 9
kali ini saya akan berbagi ilmu tentang bagaimana cara lock / Traicking NINMEDIA & SES 9..
Namun sebelumnya saya akan bahasa satu persatu... ok

Kita mulai dulu dari NINMEDIA (CHINASAT 11)
== >> CARA TRAICKING LOCK NINMEDIA (CHINASAT 11)

    Nyalakan receiver dan pastikan sudah terhubung semua dengan perangkat parabola.



    Pastikan cara pasang lnb chinasat 11 tidak salah yaitu konektor ke arah selatan atau utara agar mudah


    Masuk ke menu receiver dan masukan frekuensi terkuat chinasat 11 ke dalam daftar transponder misalnya 12500 H 43200


    Jika sudah, saatnya anda bermain main dengan dish parabola. 


    Pastikan anda tidak lupa arah, kendorkan skrup di bagian mounting agar mudah di gerakkan. untuk kebawah dan kesamping. 


    Mulai dari mendatar, turunkan dish sesuai posisi prediksi awal. Turunkan sedikit saja kemudian gerakan ke samping seperti geleng geleng kepala.
    Teruskan cara tersebut, sampai kualitas sinyal kelihatan.
    Jika sudah terlihat kualitas sinyalnya, cari yang paling maximal dan kecangkan semua skurp di mounting
    Agak longgarin skrup yang ada di bracket LNB Ku band
    Putar sedikit demi sedikit sambil melihat kualitas sinyal dilayar
    Jika sudah memperoleh paling maksimal, silahkan di kencangin lagi skrup di LNB
    Masuk pada menu receiver
    Masuk ke bagian daftar transpoder yang di masukan manual tadi.
    dan ditranspoder tersebut lakukan scan, di sarankan dengan blin scan dengan memilih channel semua. 

 10. Tunggu proses blind scan, dan nikmati pekerjaan anda.
 11. Jika blind scan sudah selesai, apabila daftar channel Ninmedia masuk maka pekerjaan sukses kalau belum pasti ada yang terlewat.
Itu tadi cara dapatkan satelit chinasat 11 dan channel di dalamnya. Kalau ada masalah dan pertanyaan silahkan berkomentar.

OK LANJUTT
== >> CARA TRAICKING LOCK SES9 (TV DESA)

Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate TV Desa di satelit SES 9 terbaru. Saluran TV Desa menambah daftar channel yang ada di SES 9 yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel TV Desa adalah saluran televisi yang menyiarkan semua kegiatan pedesaan, dari pengenalan wilayah, budaya, kehidupan, hiburan. Membaca TV Desa mengingatkan Satelit Indonesia akan salah satu channel dari Viva+, nah apakah ini sama seperti channel TV Desa dahulu atau hanya penayangan kontennya.
Untuk mendapatkan channel TV Desa anda harus tracking satelit SES 9 kemudian memasukkan nomer frekuensi TV Desa secara manual selanjutnya lakukan scan pada transponder TV Desa terbaru tersebut atau bisa juga manfaatkan fitur blind scan receiver TV satelit parabola anda. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi TV Desa silahkan lihat data teknis berikut.
 saat ini siaran di ses9 yang dibuka atau FTA ada empat channel dengna siaran tv desa, channel ini terletak di frekuensi 11029 Horizontal symbol rate 20200 dapat ditangkap dengan parabola mini ku ku band seperti di bawah ini
caranya sama seperti diastas,,

TAPI ALANAKAH BAIKNYA KITA LANGSUNG LOCK 2 2 NYA..
NINMEDIA DAN SES9
OKE,,,

 Hasil menduetkan chinasat 11 dan ses 9
Lnb atas chinasat 11 lnb bawah ses 9
Dish eks telvis dengan jarak 22 cm
Dengan kurun waktu 20 mnt yg butuhkan
INI HASILNYA..
NINMEDIA :




TV DESA / SES 9



TARAAAAaaa